Arabic Roadmap Thaher AF | alfarr.web.id 


Arabic 'no-harakat 
Roadmap 


Jalur Cepat & Ringan Kuasai Skill Baca Arab 
Gundul Dengan Strategi 3 Marhalah 


Thaher AF 


Arabic Roadmap Thaher AF | alfarr.web.id 


Terimakasih -jazakumullahu khairan- telah akses mini-ebook Arabic 
'no-harakat' Roadmap. 


Dan sesuai namanya, ebook ini berisi langkah demi langkah strategis 
yang insyaallah akan memberi anda kecepatan dalam menguasai skill 
Bisa Baca Arab Gundul. 

Alasan saya menyusun ebook ini adalah... 

Karena kebanyakan mereka yang belajar bahasa arab untuk bisa 
membaca kitab gak paham bagaimana urutan belajar yang bisa 
memberikan: 

Kecepatan hasil... 

Dan ringan beban belajar. 

Yaa...kesulitan dalam belajar memang ada nilai pahalanya insyaallah. 


Namun faktanya... 


Jika telah sekian lama belajar dengan beban berat dan tak juga 
mendapatkan hasil yang menyenangkan? 


Banyak yang tumbang di tengah jalan. Mundur teratur... 


Dibarengi kesimpulan: 

» Bahasa arab itu sulit 

» Otak saya gak mampu 

» Hanya cocok untuk santri 

« dan sekian kesimpulan gak-logis lainnya 


Padahal... 


Bahasa arab itu simpel, tapi SALAH JALAN dalam belajar lah yang 
menjadikannya terlihat sulit dan rumit. 


Arabic Roadmap Thaher AF | alfarr.web.id 


Dan untuk itulah ebook ini ditulis. 


Memandu anda step by step dengan strategi yang proven berdasar 
pengalaman 'bermain' di arena bahasa arab dari 2003 silam. 


Anda siap? 
Tapi sebelum itu perlu diketahui bahwa: 


Nahwu dan shorof secara detail dan mendalam sampai ke akar-akarnya 
itu amat kompleks. 


Sedangkan... 

Untuk anda bisa baca arab gundul, anda gak butuh masuk 
sedetail-detailnya ke dalam lautan nahwu dan shorof, tidak pula butuh 
hafal ratusan kosakata bahasa arab/mufrodat... 

Anda hanya butuh pemahaman Nahwu dan Shorof Dasar. 

Terdengar aneh dan kontroversial? 

Mungkin. 


Tapi itulah faktanya. 


Dan inilah dia skenario (baca:Strategi) step by step untuk anda kuasai 
skill bisa baca arab gundul dengan waktu relatif cepat: 


1. Kuasai nahwu dasar. 

2. Hafalkan HANYA bab shorof yang banyak dipakai (dan abaikan 
dulu bab lain). 

3. Gunakan skill orang lain untuk anda jadikan objek pengamatan. 


Mari kita bedah satu demi satu... 


Arabic Roadmap Thaher AF | alfarr.web.id 


Marhalah #1 
Kuasai nahwu dasar 


Ini akan membutuhkan 4 tahap: 


« Pahami 2 macam susunan kalimat dalam bahasa arab. 

« Pahami 9 macam kata benda dan perubahannya. 

» Pahami macam kata kerja dan perubahannya. 

» Pahami kapan kata benda berakhiran dhammah, fathah, atau kasrah. 


1. Pahami 2 macam susunan kalimat dalam bahasa arab. 
Yaa...susunan kalimat dalam bahasa arab hanya ada 2 macam: 

- Jumlah Ismiyyah, yaitu susunan kalimat yang diawali dengan Isim (kata 
benda). 

- Jumlah Fi'liyyah, yaitu susunan kalimat yang diawali dengan Fi'il (kata 


kerja). 


Tak ada susunan lain selain itu. Simpel kan? 


2. Pahami 9 macam Isim (kata benda) dan perubahannya. 


Saat terjun pelajari nahwu, anda akan dapati banyak macam pembagian 
kata benda berdasarkan ini dan itu. 


Tapi pengetahuan paling mendasar yang WAJIB anda pahami dan 
kokoh di dalamnya adalah: 


Paham 9 macam Isim (kata benda) Mu'rab beserta perubahannya dalam 
bentuk Marfu', Manshub, dan Majrur. 


Arabic Roadmap Thaher AF | alfarr.web.id 


Cara termudah menguasainya adalah dengan menghafal contoh kata 
dan perubahannya dari Isim Mu'rab yang berjumlah 9. 


Menghafal cuma 9 baris dengan 1 baris berisi 3 kata itu cukup ringan 
kan yak?! 
3. Pahami macam Firil (kata kerja) dan perubahannya. 
Dalam hal ini, yang perlu anda pahami adalah: 
e Pembagian Fi'il berdasar waktunya, yaitu Madhi, Mudhari', Amr 
(dan contoh masing-masingnya). 
e Pembagian Fi'il berdasar akhirannya, yaitu Shahih Akhir, Mu'tall 


Akhir, Af'alul Khamsah (dan perubahan/i'rab-nya dalam bentuk 
Marfu', Manshub, dan Majzum) 


4. Pahami kapan kata benda berakhiran dhammah, fathah, atau 
kasrah. 

Atau lebih tepatnya: 

Kapan kata benda harus dibaca Marfu', Manshub, atau Majrur. 
Kenapa? 

Karena kedudukan kata dalam susunan kalimat ditentukan dengannya. 


Mari amati satu contoh kenapa memahami ini sangat urgen, amati 2 
kalimat berikut: 


Map un naya 
Sauna aya 


Pada kalimat pertama maka artinya 'Pak ustadz memukul murid'. 
Sedangkan kalimat kedua adalah 'Murid memukul pak ustaaZz'. 


Arabic Roadmap Thaher AF | alfarr.web.id 


Beda harakat akhir kata menentukan kedudukannya dalam kalimat. 
Pada contoh di atas, kata yang berharakat dhammah berkedudukan 


sebagai Subjek/pelaku. Sedangkan yang berharakat fathah berposisi 
sebagai Objek. 


Marhalah #2 
Hafalkan HANYA bab shorof yang banyak dipakai (dan 
abaikan dulu bab lain). 


2 tahap anda butuhkan: 

e Menghafal tashrif firil 

e Menghafal 9 bab shorof 
1. Menghafal tashrif fi'il. 


Tahap paling dasar yang sebaiknya anda eksekusi pertama dalam 
kuasai shorof adalah: 


Hafalkan tashrif fi'il Madhi, Mudhari', dan Amr ke dalam 14 dhamir/kata 
ganti, (untuk fi'il Amr hanya 6 dhamir). 


Hafalkan dengan cara ambil 1 contoh kata, misal hafalkan: 


...dst. 


Hafalkan sampai 'hafal di luar kepala'. 


Arabic Roadmap Thaher AF | alfarr.web.id 


Ini adalah tahap yang paling krusial dalam kemudahan kuasai shorof. 


2. Menghafal 9 bab shorof 

Sudah maklum bahwa Nahwu dan Shorof tidak bisa berdiri 
sendiri-sendiri tanpa yang lain untuk menjadikan seseorang paham cara 
baca arab gundul. 

Nahwu berperan menentukan harakat huruf akhir suatu kata yang 
dengan itu menentukan posisinya dalam kalimat apakah sebagai 
Subjek, Objek, atau Keterangan. 

Sedangkan... 


Shorof berperan menentukan harakat dari huruf awal sebuah kata 
sampai huruf sebelum huruf terakhir kata tersebut. 


Shorof dianggap sebagai ilmu yang bikin mumet duluan karena ada 22 
bab dan harus dihafal sampai benar-benar hafal. 


Yaa...bisa migrain duluan jika asal hajar dalam proses menguasainya. 
22 bab total... 
Namun... 


Sejatinya tak semua bab sering terpakai. Jadi, jika gak semua 
terpakai...ngapain harus dihafal semuanya langsung kan yak?! 


Sehingga, anda hanya cukup menghafal bab yang banyak dipakai dalam 
kitab-kitab para ulama. 


Apa saja bab yang sering dipakai: 


1. Bab Tsulatsi Mujarrod, yaitu wazan (patokan pengharakatan) dari kata 
dalam bahasa arab yang masih asli 3 huruf. 


Arabic Roadmap Thaher AF | alfarr.web.id 


Bab ini berjumlah 6 bab, tapi sebenarnya cukup diwakili menghafal 1 
bab (baca: 1 baris) saja. Dan 5 bab lain hanya perlu anda amati dimana 
letak (sedikit) bedanya. 

2. Bab Jai - Isi 

3. Bab Jas - Jaa 

4. Bab Jcly - Usb 

5. Bab Osis - Osial 

6. Bab Jxsi - Jasil 

7. Bab Jsii - Jati 

8. Bab Usai - Jelas 

9. Bab Jasiky - Jail 


Yaa...dari 22 bab yang ada, anda hanya perlu fokus 9 bab saja di level 
dasar bahasa arab. 


Bukankah menghafal 9 baris jauh lebih ringan dibanding menghafal 22 
baris?! 


Marhalah #3 
Gunakan skill orang lain untuk anda jadikan objek 
pengamatan. 


Ini bagian yang banyak tak disadari powernya untuk kecepatan 
menguasai skill bisa baca arab gundul. 


Arabic Roadmap Thaher AF | alfarr.web.id 


Dan di tahap ini lah proses belajar anda sesungguhnya. Kecermatan 
dan hafalan anda diuji. Maka, sebaiknya anda sudah cukup kokoh di 
level 1 dan 2 agar gak begitu kewalahan saat masuk level 3 ini. 
Seperti apa prakteknya? 

Simpel. 


Jika di masjid dekat rumah anda ada kajian ilmiyyah dimana sang 
ustadz membacakan kitab, maka anda harus beli kitabnya. 


Siapkan pensil (bukan pulpen) untuk anda kasi harakat di kitab milik 
anda sendiri sambil nyimak cara baca ustadz tersebut. 


Tapi... 

Anda hanya fokus beri harakat pada HURUF DI AKHIR KATA. 
Yaa...anda tak perlu harakati semua huruf, hanya fokus pada huruf di 
akhir tiap kata. 

Mengapa? 

Anda masih ingat kan bahwa posisi kata dalam kalimat sebagai subjek, 
objek, ataupun lainnya hanya berdasar perubahan harakat di huruf akhir 
kata?! 

Jadi, cukup fokus saja disitu. 

Alasan lain: 

Mengharakati semua huruf itu repot dan makan waktu. Ustadznya dah 
baca sampai sana, anda masih di kalimat nan jauh di belakang sini. 


Konsentrasi anda buyar dan ketinggalan pula. 


Dan yaa... 


Arabic Roadmap Thaher AF | alfarr.web.id 


Itu lah detail 3 Strategi belajar bahasa arab untuk anda kuasai skill bisa 
baca arab gundul... 


Yang bisa disimpulkan menjadi (total) 7 Langkah: 


1. Pahami 2 macam susunan kalimat dalam bahasa arab. 

2. Pahami 9 macam kata benda dan perubahannya. 

3. Pahami macam kata kerja dan perubahannya. 

4. Pahami kapan kata benda berakhiran dhammah, fathah, atau 
kasrah. 

5. Menghafal tashrif fi'il Madhi, Mudhari', dan Amr. 

6. Menghafal 9 bab shorof 

7. Gunakan skill orang lain untuk anda jadikan objek pengamatan. 


Jika anda eksekusi dengan baik sesuai urutan yang ada, dan kokoh di 
masing-masing tahap...maka kecepatan pemahaman dan penguasaan 
insyaallah anda dapatkan. 


HOT TIPS: 


Bagaimana terapkan strategi 'Pangkas & Kombinasi' untuk efektifitas 
waktu dan kecepatan belajar anda? 


Ini: 


1. Anda bisa eksekusi Langkah 5 saat berada di Langkah 3 karena 
masih terkait. 

2. Marhalah #1 dan Marhalah #2 bisa anda eksekusi sekali jalan 
dengan cara anda menghafal sendiri secara mandiri di sela-sela 
anda ikut pembelajaran Nahwu baik online maupun offline... 


..karena fokus anda di awal Shorof HANYALAH: HAFAL 
se-KOKOH MUNGKIN. 


10 


Arabic Roadmap Thaher AF | alfarr.web.id 


Tapi... 

Tak ada hal mudah di awal dalam hal apapun. 

Butuh perjuangan dan konsistensi dari pihak anda. Dan jangan lupa 
untuk Berdoa Meminta Kemudahan, karena kemudahan hanya datang 
dari Allah Azza wa Jalla. 

Terimakasih sudah membaca dan mempelajari mini-pdf ini. 

Semua Allah mudahkan langkah anda, ikhlaskan niat anda, berikan 
barakah pada proses belajar anda, dan berikan pahala berlimpah atas 


jerih payah anda dalam belajar. 


Aamiin yaa Rabbal 'alamin. 


—Thaher AF 
https://alfarr.web.id 


P.S. Jika anda butuh bantuan untuk memahami Level Paling Dasar yaitu 
Langkah 1-3 (termasuk Langkah 5) dari strategi belajar di atas... 


Anda bisa join program Arabic 'no-harakat' Fundamental. 
225 Link Join Di Sini 


Ada pertanyaan? Silakan kirim pertanyaan anda via email 


thaher.af@gmail.com 


